HARI SENEN 16 OCTOBER 1916.
Ne 120.
Tahoen ke VI


T

EEPE 
Directeur
*
Hoofd- redacteur
M.
HARDJOSOEMITRO.
NG. WIRJOHIOESODO.
Pembantoe Redarteur:
Telloon No. 80.
R. WIRJOSOPONO
Commissarissen:
DI SOERAKARTA.
1 M. H. ACHMADHISAMZARNI,
Pengarang
2 R. M. NARJOATMODJO.
B. M. SOELEIMAN
Administrateur:
DI BOJOLALI.
Moeat pewarta Boedi-Oetomo dan Neutraal Onderwijs Soerakarta 
M. DJOJODHIGDHOJO
..
SOBRAKARTA.
dan chabar lain-lain.
HARGA ABONNEMENT.
1 Tahoen f 9, diloear Hindia Nederland
N
HARGA ADVERTENTIE.
Terbit pada tiap hari: SENEN, REBO dan SAPTOE. Ketjoeali hari raja.
setahoen f 12. Berlengganan tidak dapat
1 Perkataän 4 cent, tetapi boeat moeatkan
koerang dari 3 boelan, dan berentinja mis¬
advertentie tidak dapat koerang dari f 1
Ditjitak dan dikeloearkan oleh N. V. „Javaansche Boekhandel en Dmuikkerij Boedi-Oetomo" di Soeral rta.
ti pada pengabisan boelan Maart, Juni,
dimoeat 2 kali. Berlengganan advertentie
Kantoor Redactie dan Administratie di Kaoeman, Telefoon No. 133. 
September dan December
dapat harga lebih moerah.
Kcoentoengan bersih 3% didarmakan pada perhimpoenan BOEDI-OETOMO.
PEMBAJARAN DIPINTA LEBIH DOELOE
PEMBAJARAN DIPINTA LEBIH DOELOE
B
.
e BEE G EES  e
 D 
HARAP DIPERHATIKAN.
Segala soerat - soerat pesenan, perminta'an, pembajaran abennement dan lain-laim sebagainja, soepaja dialamatkan pada:
DIRECTIE atau ADMINISTRATIE.
Tctapi soerat - soerat DOCUMENT dan lain - lain sebagainja, akan
goenanja, soerat chabar ini, hendaklah dialamatkan pada: REDACTIE.
.


I. Commissaris R. Sastrowidjono minta soepa¬
tri Mardika"; akan tetapi kalau soedah bersoera¬
Vereeniging „Poetri-Merdika"
kepada Commissaris Raden Sastrowidjono, soepa¬ 
ja hal consept reclame pada vergadering jang
tan djanganlah berhenti sebeloemnja pendapatan
Telah selang antara lama saja menoeroet dja¬
la mempeladjari hal itoe, dan permintaan itoe,
akan datang soedah rampoeng.
kita mendjadi satoe, lebihi oetama lagi, kalau
lannja angen angennja Boemi poetra dalam soe¬
diterima djoega oleh Raden Sastrowidjono. 
Permintaän itoe diterima baik oleh vergadering. 
sesoedahnja pendapatan mendjadi satoe, lantas
rat soerat kabar Melajoe tentang memperhatikan
VII Membitjarakan soerat dari C. O. J. L. jang
II. Commissaris R. Sastrowidjono minta djoe¬
bersama sama menimboelkan djoega teroes ber¬
hidoep kita jang oemoem (maatschappelijk leven).
maksoednja mengadjak mendjadi satoe.
ga soepaja notulen vergadering dimasoekkan da¬
soeratan, sebab tjoema disoerat kabar apa lagi
teroetama jang bersangkoetan sama dengan hi¬
Sebab semoea lid Bestuur soedah membatja
lam soerat2 kabar, biar diketahoei oleh orang
hanja menoeroet boenjinja statuten sadja djaoeh
doepnja doea felak lelaki dan perampoean. Da¬
soerat itoe, djadi vergadering tinggal membitja¬
banjak.
bisa sempoerna.
njak dan sering kali saja memandang dalam inga¬
rakan sahadja dan memoetoeskan tetapnja ver¬
Setelah dibitjarakan maka vergadering mene¬
Menoeroet statutennja maka P. M. memberi
tan, bagaimana sekalian saudara2 tidak senang
gadering tentang hal itoe:
tapkan, bahwa toeroenan notulen vergadering,
ragatnja anak2 moerid perampoean jang tidak
hatinja memikirkan kamoendoerannja fehak pe¬
Bestuur haroes membalas soerat itoe, jang mak¬
jang boleh dioemoemikan akan dimasoekkan da¬
mampoe (onvermogen) setimbang dengan kakoe¬
rampoean atas perhatian pada hidoepnja, istimi¬
soetnja.
lam soerat kabar atas pertolongan R. Sastrowi¬
atannja kas, memberi djalan dan keterangan pada
wa poela bagaimana koerang senang hatinja,
a. Memoedji akan kebaikan C. O. J. L.
djono. Djadi toeroenan notulen itoe moelai per¬
anak2 perampoean jang ingin meneroeskan pe¬
jang keadaan fehak perampoean dalam hidoep¬
b. Menoeroet poetoesan bestuur O. L. Mij. „Boe¬ 
moelaän taheen 1916 akan dikirimkan kepada
ngadjarannja, dan memberi wektoe pada felak
nja amat tergantoeng pada lain, artinja orang
mipoetera" tiada dapat mendjadi satoe dengan
R. Sastrowidjono.
perampoean boeat melahirkan perasa'annja dan
perampoean tidak bisa bergerak kalau tidak di
O. J. L.
c.
III. Seeretaris menerangkan, bahwa agent di
fikirannja pada publiek, karena dengan djalan
soeroch atau dapat idzin dari orang lain, kearla¬
VIII. Hal Mij. akan memindjamkan oeang.
Bandoeng moelai tetap sampai hari ini, beloem
jang demikian, fehak perampoean bakal bisa
an mana sekalian saudara B. p. telah mengata¬
Setelah vergadering mendengarkan beberapa 
pernah memasoekkan oeang premie, sedang secre¬
menghilangkan perasa'an ketjil hati (kleinmoe¬
hoei, jang seenggoeh mendjadikan soesah hidoep¬
keterangan dari Commissaris Raden Sastrowidjo¬ 
taris soedah memapat keterangan, bahwa soedah
digheid). Tempat mengeloearkan perasa'an dan
nja bangsa kita, baik tentang penghidoepan jang
no jang maksoednja keberatan, maka vergade¬
ada verzekerde jang membajar premie kepadanja.
fikiran jang telah ada jaitoe soerat kabar boe¬
oemoein maoepoen tentang kebangsaan; sebai
ring menetapkan, bahwa Mij. beloem berani men¬
Setelah dibitjarakan maka vergadering mene¬ 
soenggoehlah keliroe adanja soeatoe perdjalanan
lanan „Poctri Mardika" jang memakai bahasa
djalankan hal itoe.
tapkan seperti dibawah ini:
Belanda -Melajoe dan jang satoe lembar mema¬
hendak menimboelkan dan menegoelikan perasa¬
IX. Raden Soehari minta pindjam kepada Mij.
1. minta tolong kepada hoofdbestuur P. G. H.
f 300.—
kai bahasa Djawa. Soerkt kabar ini djoega soea¬
an kebangsaan kita, apa bila kita (lehak lelaki)
soepaja soeka mengoeroes hal itoe, dan djoe¬
B.
toe oesaha bocat mengatahoei toedjoean dan
koerang sekali menganggap dan menoendjoekkan,
Oleh karena Mij. beloem memindjamkan oeang, 
ga soeka mentjaharikan seorang agent akan gan¬
kalau fehak perampoean memang ada hak djoe¬
djalau mana jang haroes dilaloei oich fehak pe¬
maka vergadering menetapkan soepaja permin¬
tinja agent lama.
ga hidoep sebagai kita lelaki, maskipoen orang
rampoean maoepoen olen feliak lelaki.
taan itoe ditolong oleh M. K. H. Soebroto dengan 
2. Berkiriin soerat kepada agent itoe, jang
Meskipoen P. M. terboeka boeat segala bang¬
perampoean berlainan perasaan dan pikiran (ver¬
ditanggoeng oleh empat orang bestuur, jaitoe:
maksoednja: kalau ia tiada lekas memberi kabar
sa, maka sampai ini wektoe baharoe mempoenjai
schillend van aard) toch dia ampoenja djiwa (geest)
1. M. K. II. Soebroto, Directeur 
akan dioeroes sebagai mana moestinja.
anggauta + 190 orang lelaki dan perampoean,
tidak berbedaan sama dengan djiwa lelaki, jang
2. M. Adimidjojo, Thesaurier. 
3. Verzekerde2 jang mendjadi tanggoengannja
menoedjoe pada kasampoernan.
maski demikian P. M. telah dapat meragati anak2
3. M. Ng. Dwidjosewojo, President Commissa¬ 
diberi tahoe, bahwa mereka moelai sekarang—
sekolah dan mengeloearkan soerat kabar boela¬
Masih amat banjak perdjalanan jang mengha¬
ris dan
sebeloem di Bandoeng ada agent baroe—soepa¬
lang halangi fehak perampoean selainnja terse¬
nan jang ditrimakan gratis pada lid lidnja, se¬
4. R. Sastrowidjono, Commissaris. 
ja membajar teroes ke Magelang dahoeloe, dan
dang boekan lid dengan bajaran f 1.50 boeat
boet diatas, dan kita djoega telah lama menga¬
X. Commissaris Raden Sastrowidjono minta 
diberi tahoe djoega bahwa oeang premie jang te¬
tahoei. Maka dari itoe semoeanja, kita lantas
jang memakai bahasa Belanda Melajoe dan f 1.50 
kepada vergadering soepaja Mij djangan membe¬ 
lah diterimakan kepada agent baharoe dioeroes.
mendirikan perkoempoelan „Poetri Mardika" jang
jang bahasa Djawa boeat satoe tahoen.
ri voorschot kepada pegawainja, sebab voorschot
IV. Berhoeboeng dengan itoe Commissaris R.
bermaksoed mendjoendjoeng deradjatnja fehak
Sepandjang pendapatan saja maka P. M. telah
itoe kedjadiannja tiada baik.
Sastrowidjono minta, soepaja Commissaris di Ban¬
perampoean. Bagaimana akal kita mendjoendjoeng
dapat memboeka doea djalan, jang satoe bergoe¬
Habis itoe sebab soedah tiada lagi jang dibi¬
doeng diberi soerat jang maksoednja minta kete¬
tadi, soedah tentoe permoelaan akal jang kita
na oentoek anak2 perampoean jang masih mem¬
tjarakan maka poekoel 11 malam vergadering di
rangan bagaimana kehendaknja. Apakah boliau
lakoekan sebagaimana adanja boeat orang lelaki,
poenjai tempo boeat beladjar disekolahan jang
toetoep oleh Directeur dengan selamat adanja. 
itoe masih soeka mendjadi Commissaris atau tidak.
jaitoe pertaina kali pengadjaran (onderwijs) dan
kedoeanja boeat orang2 perampoean jang telah
Duitschland ngamoek. Sepandjang warta'
Hal ini diterima djoega oleh vergadering, akan
lain2 daja oepaja sapertinja menjiarkan perasaan
besar jang soedah tidak bisa sekolah lagi. Djalan
dalam soerat kabar Belanda
maka Duitschland
tetapi sebab President Commissaris akan pergi
dan gagasan kita dengan lantaran soerat kabar
kedoea ini saja rasa ada baik boeat peroendingan
bakal akan melakoekan lagi penjerangan pakai
ke Bandoeng, maka vergadering menetapkan bah¬
boelanan (tijdschrift;) hingga ini waktoe P. M.
tentang perasaan dan pikiran kita lelaki maoe¬
onderzeëer (kapal perang jang bisa silam) pada 
wa hal itoe diserahkan kepada President Commis¬
soedah meragati sekolahnja anak2 moerid peram¬
poen perampoean, djalan mana jang haroes ki¬
kapal2 api jang liwat didekat pelaboehan moe¬
saris, dan beliau sanggoep djoega. Adapoen kalau
poean 9, dan telah pernah meragati 2 anak
ta laloei bersama sama, karena soerat kabar di¬
soeh. Tadinja diberhentikan perloe menoeroeti 
President Commissaris tida djadi pergi ke Ban¬ 
moerid H. B. S.
batja oleh kedoea fehak itoe. Dari itoe saja meng¬
perminta'an Amerika. Tapi sekarang dimoelai la¬
doeng, hal itoe djoega akan didjalankan dengan
Sabetoelnja dengan onderwijs sadja beloemlah
harap dengan hormat pada sekalian jang soeng¬
gi sebab negeri2 jang neutraal toch djadi moe¬ 
memakai soerat sahadja.
boleh dianggap tjoekoep, karena banjak orang2
goeh2 hendak memperhatikan hidoepnja saudara
soehnja Duitschland, sebab ia sama djoeal perka¬ 
terpeladjar jang masih sia2 penganggapnja pada
perampoean, soedilah kiranja menoendjang keper¬
V. Commissaris R. Sastrowidjono minta soepa¬ 
kas2 dan barang2 akan goena perang pada Ing¬
perampoean, dari itoe beloemlah tjockoep onder¬
loean kita. Adapoen penoendjangnja tadi ada ma¬
ja agent2 memberi soerat keterangan kepada bes¬
gris dan Rusland. Dari itoe maka Duitschland
wijs itoe boeat sendjata menango lang bahaja jang
tjam2; sepertinja:
tuur, bahwa mereka itoe memilih domicili di
tiada perdoeli dapat tambah moesoeh lagi atau
mendatangi pada fehak perampoean; onderwijs
1. Mendjadi lid; 2e mendjadi langganan soerat 
Magelang.
tiada.
jalah tjoema boeat oesaha boeat mendapatkan
kabarnja; 3e menoendjang pikiran boeat orgaan¬
Permintaän itoe diterima djoega oleh vergade¬ 
Di bawah ini kami koetipkan warta2 deada'an
oesaha lain2 jang koeat, boeat membedakan ke¬ 
nja dan ke 4e mendirikan perkoempoelan sedje¬
ring dan beliau itoe sanggoep akan memberi tjon¬
dilaoet jang telah dilakoekan oleh Duitschland.
adaan mana jang haroes ditanggoelang dan ma¬
nis P. M. dan lantas bersama sama bekerdja. Sa¬
to soerat domicili itoe.
Reuter telegram dari Londen 8 October 1916. 
na jang haroes dilandjoetkan dari antara perdja¬
ja harap saudara2 jang telah melahirkan perasa¬
VI. Directeur menerangkan keperloean pada
Soeatoe telegram dari Newport, dimana Rho¬ 
lanan2 tadi. Bagaimana bisanja terdapat akal ta¬
an dan pikiran dalam soerat kabar dari hal jang
tiap2 hari seperti dibawah ini:
de Island, memberita bahwa onderzeëer Duitsch 
di, jalah sabetoelnja tiada lain oesaha jang teroe¬
terseboet, djangan sampai dikira setengah2, tan¬
1. Keadaän kantoor My. sekarang soedah koe.
U 23 tiba disana dari Wilhelmeshaven memba¬ 
tama dari pada orang perampoean sendiri haroes
da tjoema bisa menoelis sadja, melakoekan ti¬
rang besar. Dari bitjara bestuur harian baiklah
wak warta boeat graaf Bernstorff oetoesan 
mentjahari; sebab soeatoe oesaha jang tiada se¬
dak bisa.
kantoor itoe dibesarkan.
Duitschland di Washington. 
toedjoe dengan hatinja sendiri itoe, boekanlah
Kemoedian siapa lelaki dan perampoean jang
Maka bitjara itoe diterim djoega oleh vergade 
Setelah berhenti doea djam maka onderzeëer 
oesaha jang sabetoelnja bagi dia. Kita jang ber¬
soeka bersoeratan sama saja tentang toedjoean
ring dan vergadering menetapkan, bahwa pada
itoe berangkat lagi.
diri diloear tjoema berhak melindoengi dan mem¬
mendjoendjoeng deradjatnja
dan haloean boeat
vergadering jang akan datang bestuur harian ha¬
Reuter telegram dari Londen hari 9 October 
beri pertimbangan bagaimana baiknja.
maka dengan segala senang
saudara perampoean,
roes soedah bersedia begroeting dari tambahan 
1916.
Namanja perkoempoelan "Poetri Mardika" soe¬
hendak saja ladeni.
hati sedapat dapat
kantoor itoc.
Dari St. Johns, dimana New-Founland, diwar¬ 
dahlah menerangkan sendiri djalan mana jang
Saudara jang hormat
2. Schrijfmachine haroes ditambah satoe lagi. 
takan bahwa kapal api Inggris Stephano (besar
haroes dilaloei oleh fehak perampoean, jaitoe ke¬
Permintaan itoe diterima djoega olch vergade¬
2501) telah ditorpedo dimana Newyork. 
S. TONDOKOESOEMO
mardikan2, jang mana kita lelaki djoega ingin
ring dan vergadering menetapkan: Schrijfmachi¬
Dalam kapal api itoe ada 30 orang Amerika.
Batoetoelis 21
sekali mempoenjainja. Banjak orang lelaki jang
Diantara itoe ada 4 porampoean.
ne jang akan dibeli merk: Empire.
tidak setoedjoe dengan toedjoean itoe dan me¬ 
Weltevreden. 
Reuter telegram dari Boston 9 October 1916.-
3. Soepaja kepandaian pegawai kantoor dapat
njeboet kemardikan jang hendak kita trimakan

Kapal api Inggris Westpoint memberita dengan
bertambah tambah, maka Mij. soepaja memberi
pada saudara perampoean itoe KESASAR adanja.
telegram zonder kawat bahwa ia diserangnja 
perdjandjian, kalau pegawai itoe dapat acte goe¬
RDIADTAN DEREEHENI KESHANI.
Disini saja tanjak, kalau kemardikan jang hendak
oleh soeatoe onderzeëer. 
roe bantoe, lain dari pada gadjih, ia akan dapat
kita terimakan pada fehak perampoean dianggap
Soeatoe telegram particulier membilang jang 
toelage.
Notulen Bestuurs vergadering O. L. My. "Boe¬ 
kesasar, kemardikan manakah jang diingini oleh
kapal Westpoint telah ditorpedo dan moelai hen¬ 
Setelah dibitjarakan maka hal itoe ditetap¬
mipoetera" pada 1617 September 1916 di l
Djokja.
fehak lelaki? sebab sepandjang pendapatan saja,
dsk tenggelam. Orang2nja penoempang sama naik
kan, bahwa pegawai jang mempoenjai acte Goe¬
Jang berhalir pada vergadering itoe, 
ja itoe:
maka kemardikan hanja mempoenjai maksoed
praoe ketjil2.
roe bantoe, lain daripada gadjih akan mendapat
M. K. H. Soebroto, Directeur. 
1.
satoe, jaitoe merdika tidak tergantoeng pada sa¬
Reuter telegram dari New York hari 9 Octo¬ 
toelage f 5. seboelan. 
R. Soehari, Secretaris. 
2.
toe sama lain, baik kelahiran maoepoen kabati¬
ber 1916.
4. Menoeroet perhitoengan Secretaris maka da¬ 
M. Adimidjojo, Thesaurier.
3.
nan. Bahwa orang perampoean haroes bisa ber¬
Kapal api Inggris Srtathdene dari New York 
September 1916 ia soedah mendapat 
lam boelan
M. Ng. Dwidjosewojo, President Commissaris, 
4.
tenaga sendiri boeat menjampoernakan hidoep
akan ke Bordeant maka di torpedo di tengah2 
tambahan jang kedoea, akan tetapi sebab tam¬
R. Sastrowidjono, Commissaris. 
5.
nja; banjak lelaki berpendapatan, kalau peram¬
djalan. Doea poeloeh orang penoempangnja ditoe¬
bahan jang pertama diterima beloem waktoenja,
Jang tiada berhalir dengan tiada memberi ka¬
poean berdjalan nista djoega diseboet merdika;
loeng oleh kapal api Namtucket. 
bolehkah tambahan itoe ditetapkan?
bar jaitoe M. Hamong Pradja, Commissaris.
pendapatan ini soenggoeh keloear dari hati jang
Kabar belakangan.
Setelah hal itoe dibitjarakan maka tambahan
Pada poekoel 9. malam vergadering diboeka
tidak djernih; dan lagi kalau perdjalanan nista
Kapal api Strathdene djam 6 pagi telah teng¬ 
itoe ditetapkan oleh vergadering. 
oleh Directeur dengan memberi selamat datang 
jitoe dianggap merdika, apakah jang diingini oleh
gelam.
5. Menoeroet zegelrecht maka kwitantie jang 
dan minta banjak terima kasih kepada jang ber¬
fehak lelaki djoega merdika jang begitoe adanja?
Kapal api Westpoint masih kemambang (be¬ 
lebih dari f 10. haroes memakai plakzegel. Akan 
halir, laloe minta kepada Secretaris soepaja mem¬
dwaasheid! Ja. saja mengakoe djoega, bagaimana
loem tenggelam).
tetapi verzekerde jang akan menerima kwitantie 
batja notulen vergadering jang telah laloe. Sesoe¬ 
soesahnja boeat mengoelangi toedjoean kita hal
Reuter telegram dari New York hari 9 Octo¬ 
itoe tiada soeka membajar plakzegel itoe bagai¬
dahnja notulen dibatja dan disetoedjoei oleh ver¬
kemardikan itoe, karena satoe sama lain soeka
ber 1916.
manakah hal itoe haroes didjalankan? Oempama
gadring maka notulen itoe laloe ditetapkan dan
sekali memegang pendapatannja sendiri2; maka
Semoea penoempangnja kapal api Stephano da¬
kwitantie jang dikirimkan ditoelis duplicaat ba¬
diboeboeh tanda tangan oleh Directeur dan Se¬ 
dari itoe siapa2 jang betoel2 ingin memperhati¬
pat toeloengan.
gaimana?
cretaris.
kan hidoepnja saudara perampoean jaitoe IBOE
Kapal api Westpoint telah tenggelam.
Hal itoe vergadering beloem dapat mengambil
Habis itoe maka vergadering laloe membitjara¬ 
kita, saja harap soedilah bersoeratan sama dengan
Lagi ada jang ditenggelamkan ia itoe kapal
poetoesan, sebab itoe maka vergadering minta
kan hal2 jang terseboet dibawah ini.
saja tentang maksoednja dan perdjalannja „Poe¬


api Inggris Kingston kapal api Belanda Broo¬
meradijk (2) dan kapal api Noorwegen Chrestiar
Kaudsen.
Semoea penoempang2 dapat toeloengan, ketjoe¬
ali sementara (sawatawis) penoempangnja kapal
api Kingston.
Reuter telegramdari Newport hari 9 October 
1916.
Dari kapal api Neutucket ada warta bahwa
semoea djoembelah ada 9 (sembilan) kapal api
jang ditenggelamkan, Semoea adatiga onderzeeer
jang bekerdja.
Seorang penoempangnja kapal api Stephand
memberita bahwa kapal api Stephano menoeroet
perintah telah menjerang pada onderzeber U. 61
Dus ngamoek betoel2 Duitschland.
Perkoendjoengan Gonverneur Gene¬
raal. Sekarang voorloopig programma dari per¬
koendjoengan Gouverneur Generaal dan Gravir
van Limburg Stirum ke Semarang, katanja S. Dj.
soedah ditentoekan seperti dibawah ini
Hari Djoemahat 27 October, poekoel 7 pagi 
datangnja dipelaboehan Semarang
Idem poekoel 7,30 pagi toeroennja dari kapali
inspectie eerewacht schutterij. 
Idem poekoel 7,45 pagi: berangkat keroemah
karesidenan; inspectie eerewacht dari bataljoen 
kelima
Idein poekoel 9 pagi berkoendjoeng sebentar 
ke roemah Gemeente; mengoendjoengi heuvelter 
rein dan reservoir dari waterleiding di Kepoeh
fdem poekoel 10,30 pagi mengoendjoengi Mili
tair Hospitaal:
Idem poekoel 11,15 pagi mengoendjoengi Hulp
stadsverband;
dem poekoel 12 siang mengoendjoengi roe
mah sakit Juliana.
Idem poekoel 1,15 siang doedoek bersantap;
ldem poekoel 4,45 siang mengoendjoengi roe¬
mah sakit mata. Kemoedian toean Besar me¬
ngoendjoengi Militair tehuis dan Gravin van Lim¬
burg Stirum mengoendjoengi Roemer Visschet
Verceniging
Idem poekoel 9,15 malam receptie diroemah
karesidenan.
Hari Saptoe 28 October poekoel 7 pagi me 
ngoendjoengi Havenwerken— prauwenhaven.
Idem poekoel 8,30 pagi mengoendjoengi Euro¬
peesche Ambachtsschool.
mengoendjoengi Am¬
idem poekoel 9,30 pagi
bachtsschool Boemipoetera
Idem poekoel 10,30 pagi toean Besar mengoen
djoengi Centrale gevangenis, Soerjo Soemirat dan 
pendjara boeat orang2 perampoean dan tehuis dari
verpieegsters Boemipoetera (jang mengoendjoeng 
Gravin van Limburg Stirum).
Idem poekoel 12.45 siang poelang kembali ke¬
roemah karesidenan.
Idem poekoel 1, 15 bersantap
Idem poekoel 4,45 mengoendjoengi Protestant 
sche dan Roomsch Katholieke Weeshuis. 
Idem poekoel 8,30 membikin perdjamoewan
Tetamoe diharap datangnja poekoel 8,15 sore.
Hari Minggoe 29 October poekoel 9 pagi ber¬
koendjoeng di Kerk.
Idem poekoel 5 sore perdjamoewan thee jang
disediakan oleh Gemeenteraad ada di Heuvelter
rein.
Idem poekoel 6,30 koeliling kendara'an dalam
kota.
Hari Senen 30 October poekoel 7 pagi pergi¬
ke Demak, Midjen, Welahan dan Wilaloeng 
Idem poekoel 1,15 bersantap.
Idem poekoel 4,15 pergi ke Merboeh (Bodja)
Idem poekoel 8,30 sore perdjamoewan, teta¬
moe diharap datangnja poekoel 8,15.
Hari Selasa 31 October poekoel 7,30 pagi me¬
ngoendjoengi Kartinieschool
Idem poekoel 8,15 pergi ke Oengaran akan
berkoendjoeng pada Kweekschool dari Inlandsche 
Onderwijzers.
poekoel 9,30 pergi ke Salatiga.
Idem
poekoel 1,30 pagi mengoendjoengi Mili¬
Idem
tair kampement dan Witte Kruiskolonie. 
Idem poekoel 1,15 bersantap.
Idem poekoel 2,30 ke Willem 1 boeat me¬
ngoendjoengi benteng dan teroes ke Magelang li¬
wat Ambarawa.
Idem poekoel 6 sore datangnja di Magelang
Programma voorloopig jang terseboet diatas
itoe masih boleh diberobah dikoerangi atau di¬
tambahi, sepertinja pada hari Saptoe tanggal 28
barang kali akan diperkoendjoengi djoega seko¬
lahan Tionghoa.
Adapoen hal pakaiannja tetamoe tetamoe Loe
soedah dapat menentoekan seperti dibahwa ini:
Pada waktoenja receptie: memakei rok dan das
poetih (boeat officier fficier pakaian dienst itam 
fourageres dan pakei sabel).
Pada waktoenja berkoendjoeng pada roemah
Gemeente dan lain lainnja tampat: pakei open jas
(poetih atau pakaian soeterakoening).
Pada waktoenja perdjamoewan: pakei rok dan
das poetih.
Balesan2 atas soerat oelem boeat toeroet per¬
djamoean haroes dikirim kekaresidenan dengan 
sigera. Adapoen receptie dan perdjamoean akan
dibikin diroemah karesidenan. 
Burgemeester memberi voorstel pada Gemeen 
teraad soepaja memberi oeroesan pada Commissie
jang mengatoer perkara penjamboetan tetamoe
agoeng boeat membikin keramaian, jaitoe boeat
pasang penerangan pada malam Senen, banjak
nja f 1000,— dan lain dari itoe soepaja Burger¬
boeat
meester diberi Crediet banjaknja f 500.— 
onkost Gemeente berhoeboeng dengan perkoen 
djoengan tetamoe agoeng itoe
Amerika marah. Sepandjang warta2 dalam
soerat2 kabar Belanda maka Amerika tiada se¬
nang hati jang Duitschland sekarang melakoekan
lagi penjerangan pakai Onderzeëer (kapal perang


jang bisa silam.) Kalau sampai ada ra'ajat Ame¬
rika jang tiwas maka tentoelah Amerika bakal
akan pakai kekerasan. Kemoedian roepa roepa
nja Duitschland tiada ferdoeli, maka ia ngamoek
sahadja tenggelamkan beberapa kapal2 api. Tia¬
da ferdoeli kapal api apa sahadja, kalau berdja¬
an masoek atau keloear dari pelaboean2 Inggris
tentoe ditenggelanikan.
Apakah kiranja Amerika betoel2 berani me¬
nentoekan perang moesoeh Duitschland? Pada
pendoegaan kami tiada, sebab Amerika pertama
kali ada banjak bangsa Duitsch jang tinggal di
Amerika (+ delapan miljoen,) dan kedoea kali
nja maka Amerika pada masa ini baharoe pan¬
dang pada negeri Tjina jang sekarang berselesi¬
han dengan negeri Japan.
Kalau Amerika betoel2 toeroet perang moesoeh
Duitschland maka pada pendoegaan orang banjak
tentoe Japan dapat kelonggaran boeat lakoekan
daja oepaja dinegeri Tjina jang memang soedah
lama dihadjatkan.
koemah pendjara. Keniatan akan dirikan
di Bandoeng roemah pendjara besar tjoekoep
boeat 1500 orang dengan diadakan tempat2 boe¬
at bikin barang2 akan goena militair, maka roe¬
pa2 nja sekarang bakal lekas kedjadian, jaitoe
sebab departement van Oorlog pindah bertempat
di Bandoeng.
Jang demikian itoe ada maksoed biarlah se¬
moea fabriek2 jang goena boeat militair, seperti
fabriek makanan dalam blik dan lain2 sama koem¬
poel di Bandoeng dengan tabriek2 atawa tempat
jang kerdjakan barang2 akan goena militair. Lan
taran itoe maka tampat2 pendjara di Semarang
dan Djokdja jang sama kerdjakan barang2 akan
goena militair bakal terpindah ke Bandoeng.
Kabar perang. Meskipoen saban hari da¬
jang warta tentang keoentoengan perangnja Ing¬
gris dengan sarekatnja tapi sampai sekarang be¬
loemlah ada kedjadian jang menoendjoekkan Duit
land dengan teman temannja2 telah kepaksa mista
minta damai. Bagaimana kami soedah bilang ma¬
ka sampai sekarang ini Duitschland masih pe¬
rang ditanah2 nja moesoeh; dus masih nama
ngloeroek.
Dibawah ini kami koetipkan warta2 hal perang
soepaja pembatja dapat menimbang keadaannja.
Warta Duitsch. Particulier telegram dari Den 
Haag hari 10 October 1916 moeat kabar dar
Berlijn membilang:
Bertjampoehan perang jang amat besarnja di
mana Somme maka masih teroes sahadja tiada
berenti2. Meskipoen dengan sangat moesoeh me 
lakoekan pentjobaannja, tapi kita (Duitsch) sedi¬
kitpoen tiada kaclangan loopgraaf
Dalam boelan September 1916
kita (Duitsch)
kailangan 21 machine terbang jang tiwas, tap
moesoeh kailangan dalam itoe boelan djoega
122 machine terbang jang tiwas. 
Di sebelah koelon Lutzk maka kelamaren di
mana2 Rus dapat oentoeng.
Tentara Duitsch dengan teman2nja masih bisa
madjoe teroes di mana Oostelijk Zevenburgen 
Zevenburgen sebelah wetan] Dalam bertjampoe 
han di mana Kronstadt maka tentara Roeminie
kena dihantjoerkan
Lantaran Duitsch dengan teman2nja dengan
sekoenjoeng2 melakoekan penjerangan pada Ba¬
baludova maka dapatlah Duitsch dengan teman¬
nja madjoe di mana Karpathen. Dengan perang
riboet sampai bertempoek orang dengan orang
maka Duitsch dapat ambil tanah Totezewar. Ten¬
tara Duitsch dibantoe oleh mouitor Oostenrijk
maka dapat ambil poelau di mana Donau (Donau
eiland) sebelah lor koelon Swotstour.
Di sebelah wetan djalan spoor djoeroesan Mo
nastir Florma maka Inggris dengan sarekatnja
dapat menampati tanah kiri tepi soengai Czcrena
Particulier telegram dari Den Haag hari 
11
October 1915 ada moeat warta dari Berlijn jang
membilanga
Semoea penjerangan besar dimana medan pe¬
perangan antara Ancre dengan Somme maka
sia2 belaka.
Dimana Stochod, sebelah lor koelon Lutzk ma¬
ka Rus teroesir dari ia poenja tempat pendjaga
an jang montjol. Soeatoe afdeeling tentara Duit
sch dengan sedikit roegi bisa menjerang dan am¬
bil desa2 Herbuton, sebelah koelon Najarofka
Dimnana medan peperangan wetan dalam bila
ngan Zevenburgen maka tentara Duitsch dengan
temannja bisa dapat madjoe dimana. Dari goe¬
noeng Hagita dan Barol tentara itoe menjerang
arah ke Alt vallei, maka disitoelah dapat me¬
maksa ambil Kroustadz doea iringan. Tentara
Duitsch dengan temannja kedjar pada tentara
Roeminie jang sama moendoer. Djoembelah ada
1155 orang Roeminie jang tertawan. Adapoen
jang terampas 25 mariam dan 800 kareta (wa
gon). Disebelah koelon Vulkaampas maka bari¬
san moesoeh dimana pegoenoengan Negrulnie ke¬
na diambilnja.
Dimana bocht (tegongan) Czerna maka Inggris
dengan sarekatnja teroes menjerang. Dia ada oen¬
toeng sedikit dimana Eklavir, tapi dilain2 tempat
dia kena ditolaknja.
Particulier telegram dari Den Haag hari 12 Oc¬
tober 1916
ada moeat warta dari Berlijn jang
membilang:
Disebelah kidoel Sailly Sallisel maka moesoel
bisa masoek dalam barisan kita (Duitsch) jang
pertama. Disebelah wetan Thiepval masih teroes 
pertempoeh perang reboetan tempat pendjagaan
ketjil.
Disebelah
kipoel Somme maka sesoedahnja
menimbaki
keras pakai mariam maka Fransch
bisa masoek
dimana bocht (tegongan) dekat Ver¬
mandovillers
Dia orang dapat mendoedoeki Ge¬
nermont dan Bouent. Duitsch telah moendoer di¬
mana tempat barisan jeng memang telah diatoer
lebih doeloe.
Dimana tanah Maas maka penimbakan mariam


bertambah tambah kerasnja.
Dimana Maros-valléi dalam Zevenbergen maka 
moesoeh sehabisnja melawan keras laloe sama
moendoer lagi dimana bocht (tegongan) Gorgen
dan sebelah lor wetan Parajd.
Disebelah wetan
Czikskreda dan mengidoel lagi dimana Alt-valle 
maka moesoeh kena teroesir. Dimana Kronstadt
maka moesoeh teroes dikedjarnja.
Warta Boelgari. Particulier telegram dari Den 
Haag hari 10 October 1916 ada moeat warta da
ri Sofia jang membilang:
Inggris dengan Sarekatnja keras menimbaki
pada pendjagaan2 Boelgarie ditampat2 antara Ka¬
nali dan soengai Brod, selandjoetnja ia sama
menjeberang soengai Czeina.
Kemoedian Boelgarie balas menjerang teroeg
sampai sekarang
Reuter telegram dari Den Haag hari 12 Octo 
ber 1916 ada moeat warta dari Sofia jang mem¬
bilang
Rus empoenja tentara laoet dimana Zwarte
Zee telah menimbaki pelaboean Inida dan tam
pat2 tinggi dikoeliling Batiadjakang.
Diatas ini semoea jang kami koetipkan warta
dari fihak Duitsch dengan temannja. Disitoe pem¬
batja dapat mengetahoei bahwa dimana tanah
Belgie Frankrijk dan Servie maka Duitsch me¬ 
ngakoe alah perangnja, tapi tiada seberapa. Ada
poen perangnja moesoeh Roeminie maka betoels
Duitsch menang. Djikalau Rusland tiada lekas
toeloeng dan Inggris Fransch tiada melakoekan
penjerangan besar dimana tanah Belgie dan
Frankrijk maka kiranja negeriRoeminie djoega
bakal djatoeh seperti negeri Serviedan Montenegro 
sebab Duitsch roepa2nja memang betoel2 maoe¬
antjoerkan negeri Roeminie lebih doeloe karena
bertamna perloe akan poeaskan bolehnja sakit ha¬
ti, dan kedoea ada melik perkara makanan di
Roeminie misti ada banjak.
Sekarang tjobaklah kami koetipkan warta fe¬
nak jang laina
Warta Fransch. Reuter telegram dari Parijs 
hari 10 October 1916 mewartakan bahwa soea¬
toe Fransch empoenja hulpkruiser (kapal perang
ketjil) moeat + 2000 orang Fransch dan Servie 
telah ditorpedo. Dimana pelaboehan Sardinie
maka ada 1362 orang jang telah dapat toeloe
ngan dibawak kedarata
Dimana medan peperangan Somine maka ma¬
sih teroes perang bertandingan artillerie dengan 
artillerie.
Reuter telegram dari Parijs hari 11 October
1916 ada moeat warta offlcieel jang membilang.
Di sebelah lor Somme maka sangat keras pe¬
rangnja artillerie moesoeh artillerie 
Di sebelah kidoel Somme maka tentara infan
teri dapatlah maksoednja jaitoe bisa ambil pa¬
doekoehan Bovent, tampat2 diloearnja Ablain
court dan sebahagian besar dari otan Chaulnes.
Di sitoe Fransch dapat menawan 1250 orang.
Reuter telegram dari Parijs hari 12 October
1916 ada moeat warta officieel jang membilang:
Di antero barisan Somme maka teroes ganti
berganti balas membalas
penimbakan. Penje¬
rangan moesoeh dengan keras dimana otan
Chaulnes maka kena ditolaknja.
Dalam peperangan kalemaren maka djoembe¬
lah ada 1702 orang Duitsch jang tertawan
Reuter telegram dari Parijs hari 12 October 
1916 ada moeat lapoeran Generaal Sarrail dar
Saloniki jang membilang:
Di mana barisan bahagian kanan maka Inggris
menjerang djalan spoor Demer Kassur—Seres 
Di tengah2 maka Inggris dapat ambil barisan moe¬
soeh jang pertama di mana tampat tinggi sebe¬
lah koelon Ghevgheli
(Akan disamboeng
Berontakan di Djambi. Kami mendapat
varta dengan telegram dari P. t. Algemeene Se 
cretaris sebagai berikoet:
Telegram tanggal 14—10—16 terseboet, bah¬
wa Resident Djambi memberi tahoe demikian 
Controleur Bangko kelamarin mengchabarkan apa¬
bila sekarang perhoeboengannja Saroelangoen
Djambi dengan Bangko telah kembali mendjad
baik lagi.
Pada masa ini tentara jang dikepalai oleh ka¬
pitein Brasser baharoe diserahi pekerdja'an dita 
nah tanah Tambir; dimana pendoedoek mendja¬
di moesoeh, doesoen2 ada soenji. Doea belas
kaum berontakan disana soedah mati ditembak
oleh patrouille ketika berkoeliling. 
Menilik warta2 jang diterima, maka waki
radja jang diseboet orang Pasirah Ajerhitam
ada berdiam ditanah bilangan Rantaupandjang
dengan ada padanja 10 boeah sinapan, kira2
akan ke Ajer itam dengan ra'iatnja dari Tambin
Lima orang kepala pemberontak soedah dita¬
han di Pemalang oleh patrouille Vlasblom, dan
seorang kepala itoe jang hendak lari soedah di¬
tembak mati.
Chabar2 dari spion2 memakloemkan, bahwa ka¬
um berontakan jang dikepalai oleh Hadji Matsa
lih di Karangmendopo dan doea orang dari Djoe¬
roen, sekarang tinggal didekat Loeboek- kipajan
Ajer Itam) dengan menjiapkan kawanan pem
berontak 300 orang dan empoenja spion 26 orang
Keada'an didistrict district Soengaimanau, Moe¬
arahari, dan Djongkat adalah aman. Pesanggera¬
nan dan roemah demang di Djongkat telah pe¬
noeh. Doea belas orang kaum pemberontak soe¬
dah kena ditangkap oleh patrouille luitenant dar
Radja Koerintji.
10
Patrouille kapitein Lamster ketika tanggal 
hari boelan ini telah datang di Rantaupandjang
melaloei Oeloe Tabir, ia diharap datang di Djambi
Sampai sekarang kira2 talah ada 30 orang pem¬
boedjoek keraman
Ini malam kolonel Kroesen dan majoor Smits
soedah berangkat ke Palembang dengan pakket 
vaartstoonmer.
Lagi adalah telegram dari P. t. Alg. Secre
taris djoega tertanggal 14 ini boelan menerang
kan begini:


Menoeroet warta dari Resident Djambi, bahwa
patrouille luitenant Deguant dan Assistent Resi¬
dent Palembang tanah ngare, ini hari soedah
datang di Moeararoempit. Djoega patreuille ka¬
pitein Perankamp ini hari telah datang di Moe¬
araklingi, laloe di Trawas dengan auto moeatan
(vrachtanto's) meliwati Moearableti
Keterangan dari Asst Rest memberita, bahwa
kelemarin penjerangnja kum pemberontak di
Soeroelangoen telah kena ditolaknja dengan tjam
boehramai sekali dan banjak menoempahkan da¬
rah. Moesoeh moesoeh itoe laloe bertjerai berai. 
orang orang perampoean dan anak2 iang melari¬
kan diri soedah kembali lagi didoesoen doesoen
nja masing masing
Kepala keraman didoesoen Loeboekroembai
bernama Djebarit telah diboenoeh, djisimnja di¬
tangan militair Kepala marga di Binginteloek.
Seorang kepala keraman telah melarikan-dirinja
dan kemana perginja beloem ketahoean
Controleur di Rawas memberi bertaoe dengan 
djalan di Soeroelangoen, Djambi dan Soengaipe
noeh, bahwa pada tanggal 12 ini boelan djam 4
30 sore tampat kedoedoekan bestuur di Soeroe¬
angoen terserang olch kaum pemberontak kira
kira lebih dari 2000 orang jang dikepalai oleh
doea orang dari Djoemai (Lematangoeloe), kepa¬
la marga di Binginteloek dan poenggawa Abdul
lah, saudaranja kepalamarga itoe dan lima orang
dari doesoen Paoe; djam 6, 30 sore serangan
itoe dapat ditolak; moesoeh jang mati 38 orang
termasoek seorang kepala dari Djoemai terseboet
jang bersendjata revolver:; jang loeka ada lima
orang dan jang djadi tahanan tidak loeka tiga¬
orang; jang dirampas seboeah revolver dan be¬
berapa sendjata tadjam kepoenja'an keraman.
Fehak militair jang loeka hanja seorang serdadoe
Boemipoetra ringan sadja dan loekanja itoe ke¬
na kelewangnja sendiri.
Patrouille jang dikirimkan dari Soeroelangoen
ke Moeara roepit mendapat tahoe beberapa 
tapak kaki orang darat. Roomah2 kepoenja'an
Gouvernement semoea baik sadja. Sebahagian
pasar Soeroelangoen terbakar; beberapa roemah
dirampasi oleh kaum keraman, begitoe djoega
pasar Moeararoepit, perkakas teletoon dan ka¬
wat kira2 17 K. M., djembatan2 dan djalan2 di¬
marga Moeararoempit telah sama diroesak
Kepala2 keraman telah kebanjakan jang ke¬
tahoean namanja. Sendjatanja kaum keraman
kebanjakan sendjata tadjam, sebab menoeroet
keterangan dari a. s. v. d. senapan dan sesa¬
manja sementara hari sebeloemnja  keraman
moelai telah diminta oleh bestuur.
SOERAKARTA.
Tidak wafat. Dalam Darmo Kondo kele¬
marin doeloe kami mengchabarkan menoeroet
beritanja orang bahwa Padoeka K. P. A. Noto¬
broto, poetra Sri. P. j. m. K. Soesoehoenan jang
engah menoentoet peladjaran dinegeri Belanda,
soedah wafat lantaran menderita sakit telah la¬
ma. Kemoedian kami beroleh tegoran jang me¬
nerangkan apabila di Kraton tidak menerima cha¬
par apa2 dari negeri Belanda dan memang K. P.
A. Notobroto itoe tidak wafat. Mendjadi njata
sekali chabar itoe bohong adanja.
Bohongnja warta jang demikian itoe, maski boe¬
kan asal dari perboeatan kami, akan tetapi oleh
karena kami soedah soeka moeatkan dalam D. K.
wadjiblah atas kesalahan warta itoe kami mohon¬
ampoen kepada sekalian kaum kaliwarga Kraton
teroetama P. K. P. A. Notobroto
Maka sebaliknja sekarang kami berpoedji akan
P. K. P. A. Notobroto moedah2 han pandjanglah
oesianja dan tidak terganggoe soeatoepoen djoea
adanja.
Prijaji M. N. M. Sastrosoeronggo, ronggo
djoeroetoelis kemantren goenoeng Girimarto, te¬
rangkat mendjadi ronggo djoeroetoelis kawadanan
goenoeng Karanganjar dengan gadjih f 25 seboelan.
M. Sastrosoemarto, djineman kamantren goe¬
noeng Djenggrik, terangkat mendjadi djoeroetoe¬
lis kemantren goenoeng Girimarto, dengan gadjih
20 seboelan, diberi ganti nama dan gelaran M.
R. Sastrosawego 
R. M. D. Poerwotanojo, demang martonimpoeno
di Ngawen terangkat mendjadi manteti marto¬
nimpoeno diitoe tampat djoega dengan gadjih f 50
seboelan, diganti gelaran Raden Mas Ngabehi.
M. Demang Pontjosoenarto, demang No. 1 da¬
ri kamantren reksowarastro, terpindah mendjadi
demang No. 1 combtabiliteit, dengan gadjih f 45
seboelan, diberi ganti nama M. D. Tjitrosoenarto.
R. Rg. Taroehatmodjo, ronggo No. 1 dari ke¬
mantren reksowarastro, terangkat mendjadi de¬
mang No. 2 dari reksowarastro djoega, dengan 
gadjih f 35 seboelan, diberi ganti nama dan gela¬
ran R. D. Pontjohatmono.
R. Djojodipoero, wd. menteri sindoemarto, di
tetapkan mendjadi manteri sindoemarto dari 
ba¬
wah kawedanan goenoeng
Wonogiri, dengan
ga¬
djih f 45 seboelan, diberi ganti nama dan
ge¬
laran Raden Ngabehi Sindoeprawiro.
R. Rg. Taroereksoko, ronggo kepala desa
di
Koeangsan, terangkat mendjadi demang kepala
desa Djoemapolo (Wonogiri) dengan mendapat 
tanah jang padjegnja f 100 setahoen, diberi ganti
nama dan gelaran M. Demang Pontjoreksoko.
Ys fabriek baharoe. Toean Sie Dhian Ho
jang telah sementara boelan lamanja beroesaha
hendak memboeka seboeah fabriek ijs roepanja
segera akan kaboel maksoednja. Kata orang pe¬
kerdja'an membikin fabriek ijs itoe telah selesai 
sekarang, terletak di Poerwosari, maka boleh di¬
doega tiada lama lagi tentoe akan lekas diboe¬
kanja. Kalau ijs fabriek jang baharoe itoe telah
diboeka, kami kira nanti di Solo ta'kan kekoe¬
rangan ijs seperti sekarang ini.
















































































































































































































































































